UNIK!! Capres & Cawapres Ini Punya Program Pendidikan Khusus 


Berbasis Agama! Santri Siap-siap 


Panasnya atmosfir politik di Indonesia kian terasa, pasalnya pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden akan segera diselenggarakan. Terdapat 3 calon beserta 
pasangannya masing-masing yang sudah pasti akan meramaikan acara pesta rakyat 


di tahun 2024 mendatang. 


Yang pertama, ada Anies Baswedan dengan calon Muhaimin sebagai calon 
Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1. Lalu ada Prabowo Subianto dan Gibran 
Rakabuming di nomor urut 2. Yang terakhir ada Ganjar Pranowo yang di damping 


oleh Mahfud MD sebagi calon nomor urut 3. 


Sangat jelas dari ketiga calon Presiden dan Wakil Presiden, wajib memiliki 
Visi, Misi dan program yang akan dijalankan jika misalnya terpilih sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden nanti. Namun dari semua program yang akan dijalankan 


terdapat 1 calon yang menaruh perhatian terhadap pendidikan berbasis agama. 


Ia berasal dari calon dengan nomor urut 1 yakni, Anies Baswedan dan 
Muhaimin Iskandar (AMIN). Dalam program yang diusung oleh pasangan AMIN 
ini, salah satunya adalah memfokuskan Institusi Pendidikan Berbasis Agama yang 


diantaranya, 


1. Mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah madrasah dan sekolah 
berbasis agama lainnya 

2. Meningkatkan kapasitas kompetensi dan kesejahteraan guru serta 
tenaga kependidikan di madrasah, pondok pesantren, dan lain-lainnya 

3. Memberikan kepastian bagi lulusan agar diakui, melanjutkan 
pendidikannya, bekerja, dan menggali potensi 


4. Membina santri dan lulusan lembaga pendidikan keagamaan khusus. 


Source: Google 


Keempat poin diatas adalah satu dari sekian banyaknya program yang akan 
dijalankan jika Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden. Dan dirasa masuk akal karena Calon Wakil Presiden dari Anies 
Baswedan sendiri memiliki background Islam yang sangat kental (Muhaimin 


Iskandar) 


Ayahnya Muhaimin Iskandar atau yang biasa di sapa Cak Imin, bernama 
Muhammad Iskandar, adalah seorang guru di salah satu Pesantren di Jombang yaitu 
Mamba'ul Ma'arif. Sedangkan Ibunya, yakni Muhasonah Iskandar kemudian yang 
menjadi pemimpin pesantren tersebut. Sejak kecil, Cak Imin dekat dengan mantan 
Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur. 
Menurut Cak Imin, ia mengenal Gus Dur sebagia guru dan pedagang kacang, 


sampai pernah mengajarinya bermain sepak bola.! 


1 https://id.wikipedia.org/wiki/Muhaimin Iskandar diakses pada 25 November 2023 


